15 Situs Penyedia Manuskrip Digital Indonesia 


Dikompilasikan oleh: 
Aditia Gunawan & Muhammad Nida' Fadlan 
(Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Manassa) 


1. Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) 


Pranala: http://manassa.id/ 


Deskripsi: Menyediakan informasi terkini kegiatan pernaskahan Nusantara 


2. Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara) 

Penyedia: Perpustakaan Nasional RI 

Pranala: http://khastara.perpusnas.go.id/web/search/grid 

Deskripsi: Menyediakan versi digital manuskrip-manuskrip yang disimpan di Perpustakaan 
Nasional RI 

Petunjuk: pilih jenis bahan "naskah kuno' dan cari judul yang diinginkan atau langsung 
browsing. 

Referensi: Behrend, T. E., ed. 1998. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: katalog induk 
naskah-naskah Nusantara jilid 4. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia : Ecole Frangaise 

D' Extreme Orient. 


3. Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia 
(DREAMSEA) 

Penyedia: PPIM UIN Jakarta dan CSMC University of Hamburg 

Pranala: http://dreamsea.co/ 

Deskripsi: Menyediakan versi digital manuskrip-manuskrip koleksi masyarakat Asia Tenggara 
Petunjuk: Pilih menu “Repository”, klik “Manuscripts” pada kotak hijau. Temukan manuskrip 
yang ingin Anda cari. 


4. Manuskrip Nusantara 

Penyedia: Puslitbang Lektur, Kementerian Agama RI 

Pranala: https://lektur.kemenag.go.id/manuskri 

Deskripsi: Menyediakan versi digital manuskrip keagamaan koleksi masyarakat Indonesia 
Petunjuk: Temukan profil pemilik manuskrip pada menu “kegiatan”. Temukan manuskrip 
yang Anda cari pada menu “koleksi”. 


5. Database of Southeast Asian Mushafs 

Penyedia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Guran, Kementerian Agama RI 

Pranala: https://seamushaf.kemenag.go.id 

Deskripsi: Menyediakan berbagai informasi mengenai manuskrip mushaf di Asia Tenggara 
Petunjuk: Klik “telusuri” untuk mencari manuskrip yang dituju. Klik “Riset” untuk menelusuri 
penelitian-penelitian terkait manuskrip mushaf. 


6. Endangered Archives Programme (EAP) 

Penyedia: The British Library 

Pranala: https://eap.bl.uk/ 

Deskripsi: Menyediakan manuskrip digital koleksi masyarakat dari seluruh dunia, termasuk 
Indonesia. 

Petunjuk: Klik “Explore the Archives”. Klik “Project Country » Indonesia” pada bilah menu 
sebelah kiri untuk memfilter manuskrip dari Indonesia. 


7. Digital Collections, University of Leiden 

Penyedia: Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda 

Pranala: https://digitalcollections.universiteitleiden.n|! 

Deskripsi: Terdapat setidaknya 12,578 manuskrip digital yang berasal dari Indonesia 
Petunjuk: Pilih “All collections”, lalu klik tombol search. Pada bilah menu sebelah kiri, klik 
“Indonesia” pada menu “Country”. Selanjutnya, Anda bisa memfilter kembali sesuai dengan 
bahasa yang dituju. 

Referensi: 

Pigeaud, Theodore G. Th. 1967-1980. Literature of Java: Catalogue Raisonne of Javanese 
Manusrcripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the 
Netherlands. 4 jil. 

Wieringa, E.P. 1998. Catalogue of Malay and Minangkabau Manusrcripts in the Library of 
Leiden University and Other Collections in the Netherlands. Vol. 1: Comprising the 
Acguisitions of Malay Manuscripts in Leiden University Library up to the Year 1896. Edited 
by Joan de Lijster-Streef and Jan Just Witkam. Codices Manusrcripti 25. Leiden: Legatum 
Warnerianum in Leiden University Library. 

— ——. 2007. Catalogue of Malay and Minangkabau Manusrripts in the Library of Leiden 
University and Other Collections in the Netherlands. Vol. 2: Comprising the H.N. van Der 
Tuuk Beguest Acguired by the Leiden University Library in 1896. Codices Manusrripti 40. 
Leiden: University Library. 


8. The British Library 

Pranala: http://www.bl.uk/blogs/ 

Deskripsi: Menyediakan manuskrip digital dari Indonesia khususnya Jawa, Melayu, dan Bugis 
Petunjuk: Scroll ke bawah. Pilih “Asian and African Studies”. Pada bilah menu, klik kategori 
manuskrip sesuai keinginan Anda. 

Referensi: 

Ricklefs, M.C., and P. Voorhoeve. 1977. Indonesian Manuscripts in Great Britain: A 
Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public Collections. London 
Oriental Bibliographies 5. Oxford: Oxford University Press. 


9. Orient Digital 

Penyedia: Staatsbibliothek Berlin 

Pranala: http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/content/index.xml 

Deskripsi: Menyimpan terutama naskah Jawa, Bali, dan Batak, tapi juga melayu. 

Petunjuk: pilih menu 'manuscript' lalu klik submenu 'search form', setelah itu, pilih bahasa 
yang kamu inginkan. 

Referensi: 


Pigeaud, Th. 1975. Javanese and Balinese Manuscripts and Some Codices Written in Related 
Idioms Spoken in Java and Bali: Descriptive Catalogue. Orientalische Handschriften in 
Deutschland 31. 


10. Bibliothegue nationale de France (Paris) 

Pranala: https://gallica.bnf.fr 

Deskripsi: Terdapat naskah Melayu, Jawa Kuno, Bali dan Jawa. 

Petunjuk: cari menggunakan kata kunci “Malayo-polinesien' 

Referensi: 

Cabaton, A. 1912. Catalogue sommaire des manusrcrits indiens, indo-chinois et malayo- 
polynesiens. Paris: Leroux. BibliothegueNationale. Departement des Manusrrits. 

Katalog Manuskrip Melayu di Perancis (oleh Siti Mariani Omar), Kuala Lumpur: PNM, VIII- 
208 him. (Siri Bibliografi Manuskrip, No. 9). 

Voorhoeve P. 1973. “Les manuscrits malais de Ia Bibliothegue Nationalede Paris.” Archipel 
6, him. 42-80. 


11. Repositori Digital 

Penyedia: Perpustakaan Negara Malaysia 

Pranala: https://myrepositori.pnm.gov.my/handle/1/26 
Deskripsi: Mengandung sekitar 500 naskah Melayu. 


12. School of Oriental and African Studies (SOAS) 

Penyedia: SOAS, University of London 

Pranala: https://digital.soas.ac.uk//tree/ 

Deskripsi: Menyediakan versi digital manuskrip dari seluruh dunia yang disimpan di SOAS 
Petunjuk: Scroll sampai ke bawah, temukan link “Indonesia Collection at SOAS” 
Referensi: 

Ricklefs, M.C., and P. Voorhoeve. 1977. Indonesian Manusrcripts in Great Britain: A 
Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public Collections. London 
Oriental Bibliographies 5. Oxford: Oxford University Press. 


13. Royal Asiatic Society 

Pranala: https://royalasiaticcollections.org 

Deskripsi: Menyediakan manuskrip Melayu dan Jawa peninggalan Farguhar, Maxwell, dan 
Raffless 

Petunjuk: Klik menu “Manuscripts” dan Submenu “Malay Manuscripts”. 

Referensi: 

Ricklefs, M.C., and P. Voorhoeve. 1977. Indonesian Manusrcripts in Great Britain: A 
Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public Collections. London 
Oriental Bibliographies 5. Oxford: Oxford University Press. 


14. Daiber Collection Database 

Penyedia: University of Tokyo 

Pranala: http://ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp/daiber/db index eng.html 

Deskripsi: Menyediakan manuskrip digital berbahasa Arab 

Petunjuk: Klik “Classified Order” untuk melihat manuskrip berdasarkan kategori keilmuan. 
“By title” sesuai judulnya. “By author” sesuai pengarangnya. 


15. Thesaurus of Indonesian Islamic Manuscript” 

Penyedia: Kementerian Agama RI dan PPIM UIN Jakarta 

Pranala: https://lektur.kemenag.go.id/naskah 

Deskripsi: Menyediakan informasi mengenai hasil penelitian terkait manuskrip Islam 
Indonesia 


Salam Pernaskahan Nusantara! 


